PAMERAN SENILUKIS INDONESIA 1974 
18 S/d-31 DESEMBER 1974 


RADEN SALEH 


1807 —1880 


Buku pertama yang perneh ditulis orang tentang pelukis besar 
Indonesia. Susunan pelukis Baharudin MS. 
Harga Edisi lux” Rp.1.000,— 
Edisi biasa Rp. 750,— 
bisa di dapat pada penerbit 
PUSTAKA JAYA 
Kramat 1!/31A Jakarta Pusat. 
Atau pada toko-toko buku besar lainnya. 
The first book ever published about Rd. Saleh, a legendaric Indo- 
nesian painter, 
Written by a wellknow painter Baharudin MS. 


Price Lux edition Rp.1.000,- 
Popular edition Rp.750,— 


You can buy it at any important book stores or directly to : 
PUSTAKA JAYA Jln. Kramat II/3IA Jakarta Pusat, 


AGUARISTA OFFSET 


RUANG PAMERAN T.I.M. MUSEUM PUSAT. GEDUNG KEBANGKITAN NASIONAL. 


CIKINI 


JL. DR. ABDUL RACHMAN SALEH 


MERDEKA BARAT 


RAYA 73 


JURI PAMERAN BESAR SENI LUKIS INDONESIA 1974 


. Affandi 

. Rusli 

. Popo Iskandar 

. Dr. Sudjoko 

. Alex Papadimitriou 
. Fadjar Sidik 

. Umar Kayam. 


ND ORYNA 


DISKUSI SENI LUKIS 
Sabtu, 21 Desember 1974 : 


Diskusi Seni Lukis dengan thema : 


" SENI LUKIS INDONESIA MASA KINI " 


Pembicara : 

1. Drs. Sudarmadji ( Yogyakarta ) 

2.  Fadjar Sidik (ASRI — Yogyakarta ) 
3. D.A. Peransi ( Jakarta ) 

4. Dr. Sudjoko ( Bandung ) 


Jam : 10.00 — 13.00 
Jam : 14.00 — sampai selesai. 


Tempat : Pusat Pameran — Taman Ismail Marzuki 
Pusat Kesenian Jakarta 
Cikini Raya 73, Jakarta. 


KATA PENGANTAR 


PAMERAN BESAR LUKISAN INDONESIA 


Setiap bulan Dewan Kesenian Jakarta menyelenggarakan pameran lukisan. Meskipun telah diusahakan 
agar pameran itu menjangkau sebanyak mungkin pelukis yang mewakili berbagai gaya serta memenuhi 
patokan minimal kwalitas yang ditentukan, ternyata juga bahwa pameran yang hanya setiap bulan itu 
tidak sanggup menampung atau mencakup karya-karya berbagai pelukis sebanyak yang diharapkan. 
Jarak antara Jakarta dan kota-kota di mana banyak pelukis bermukim dan berkarya adalah salah satu 
faktor yang mencegah adanya pengetahuan yang terus-menerus "'up to date” tentang karya-karya pelukis 
di luar Jakarta. 

Anggaran keuangan yang tidak cukup serta tidak hadirnya tenaga yang siap untuk sewaktu-waktu me- 
ngadakan penelitian dan penjelajahan (scouting) keluar Jakarta adalah juga faktor lain yang mencegah 
adanya kemampuan Dewan untuk memenuhi keinginan yang telah ia gariskan sendiri. 


Sementara itu diasumsikan, dianggap, dibayangkan, pelukis-pelukis di mana-mana terus melukis menghasil- 
kan lukisan-lukisan yang pantas untuk dipamerkan. 


Dari sudut kepentingan peminat, termasuk para kritisi, kekurang-mampuan Dewan untuk menjangkau se- 
banyak dan sejauh mungkin pelukis itu, juga merupakan kerugian. Dengan kurang mampuan Dewan itu 
peminat telah tidak cukup diberi-tahu tentang perkembangan seni-lukis (seni-rupa) Indonesia dewasa ini. 


Berhubung dengan kenyataan-kenyataan di atas itu, Komite Seni Rupa berpendapat sewaktu-waktu perlu 
diadakan pameran besar yang mencakup karya lukisan yang se-representatip mungkin dari sebanyak 
mungkin pelukis yang masih aktif di negeri ikita. 

Karena Dewan Kesenian Jakarta dalam bulan Desember 1974 ini telah merencanakan berbagai kegiatan 
istimewa (pertemuan sastrawan, pertemuan musisi, festival teater remaja, dan sebagainya), adalah tepat 
kiranya untuk mengadakan Pameran Besar Lukisan (Biennale Lukisan) pada bulan Desember ini juga, 
untuk selama satu bulan. ' 

Sesuai dengan kata “biennale”' yang berarti setiap dua tahun, Pameran Besar Lukisan Desember tahun ini 
bisa kita jadikan sebagai permulaan tradisi pameran lukisan yang demikian. 


Karya Suprapto 


Karya Bagong Kussudiardjo 


s 
8 
2 
& 
» 
» 
8 
x 


( 


LL 


3 


f 


DAFTAR LUKISAN 


dan luar negeri 
Papa V 
5 Lukisan Wajah Tak 1 
» 2. Lukisan Wajah II nge 
Belajar melukis di Sanggar Bambu Yogyakarta. 


Abas Alibasyah, lahir 1 Maret 1928 di Purwakarta Jawa Barat. 
Kini tinggal di Jakarta. 

3. Lukisan Wajah II & 
Pernah pameran di dalam dan luar negeri, 


Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
Nama lukisan Ae 

Adi (Munardil, lahir 10 Desember 1946 di Malang Jawa Timur. 
Kini tinggal di Jakarta. Ba Opo 


Nama lukisan : 4. 
5. Sebuah Pemandangan 
6. Leleson 

A. Isa, lahir 4 Mei 1934 di Solo Jawa Tengah. 


Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. 
Pernah pameran di beberapa tempat. 
Kini tinggal di Jakarta. 


Nama lukisan xs Malam 
8. Isyarat 
9. Hidup 


Amang Rahman Jubair, lahir 20 Nopember 1931 di Surabaya 
Jawa Timur. Beberapa kali pameran di beberapa kota di Indo- 
nesia. Kini tinggal di Surabaya. 


Nama lukisan 10. Sang Hyang Manikmaya 
11. Gunungan 74 
12. Sang Burog 74. 


IC Aming Prayitno, lahir 9 Juni 1943 di Surakarta Jawa Tengah. 


6 


7 


Belajar melukis di STSRI "ASRI" Yogyakarta. Pernah pameran 
di beberapa kota Indonesia. Kini tinggal di Yogyakarta, 


ama lukisan : 13. — Rampogan 
14. Topeng-topeng ., 
3 15. Pohon. YA Vefa 
Amri Yahya, lahir 29 September 1939 di Palembang Sumatera 
Selatan 
Belajar melukis di STSRI ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di 
beberapa kota di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Yogya- 
karta, 
Nama lukisan » 16. Lebak 74 1 
1. Lebak 74 1 
18. Lebak 74 II 
.X Anakama Setjadipradja, lahir 5 Oktober 1913 di Ciamis Jawa 
Barat. 


Belajar melukis pada Bagian Seni Rupa U.I, Bandung. Pernah 
pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Bandung. 


Nama lukisan : 19. Pemandangan | 
20. Pemandangan II 
21. Pemandangan III 


Arief Sudarsono, lahir 16 Desember 1935 di Sragen, Jawa 
Tengah. 

Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 

Nama lukisan 22. Kampung | 


23. Kampung II 
24. Merak 


 Baharudin Marasutan, lahir tahun 1910 di Bukittinggi, 
Didikan grafika pada beberapa percetakan dan pabrik klise, 
Pernah pameran di beberapa kota di Indonesia, Kini tinggal 
di Jakarta, 


Nama lukisan 25. Wanita 
26.  Dijendela 
27. Patung Hiasan 


Bagong Kussudiardja, lahir 9 Oktober 1928 di Yogyakarta. 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama Lukisan : 28. "Kawulo Gusti" 1 

29. "Kawulo Gusti" II 
Barli Sasmitawinata, lahir 18 Maret 1921 di Bandung Jawa 
Barat. 
Belajar melukis sendiri dan pada pelukis di Bandung serta 
pendidikan di Negeri Belanda. Pernah pameran di dalam dan 
luar negeri. Kini tinggal di Bandung. 
Nama lukisan : 31. Tari Rejang 

32. Yang dipertuan malam 

33. Dewa Sanga 
Batara Lubis, lahir 2 Pebruari 1927 di Tapanuli Selatan Sumatra 
Utara. 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakart: 


7 


lo 


YA 


Nama lukisan : 34. Topeng Batak 
35. Pasar Yogya 1 
36. Kampung Madura ' /.fy 


/ 2-8. Munni Ardhi, lahir 21 Juni 1946 di Malang Jawa Timur. 
Belajar melukis di STSRI ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di 
dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 


Nama lukisan 37. Indonesia "74 
38. Demenst Manusia 741 “Ak 
39. Demenst Manusia "74 1 


(3 But Muchtar, lahir 20 Desember 1930 di Bandung Jawa Barat, 
Belajar melukis pada Bagian Seni Rupa ITB Bandung. Pernah 
pameran di beberapa kota di dalam dan luar negeri. 

Kini tinggal di Bandung. 


Nama lukisan 40. Dua baris 
41. Garis lengkung 
42. Cermin W/& 


Danarto, lahir 27 Juni 1940 di Sragen Jawa Tengah, 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di bebe- 


1g. 


rapa tempat. Kini tinggal di Jakarta, 
Nama lukisan : 43, Alam benda 1 
44. Alam benda II, 
45. Alam benda II C/& 


/S. DA. Peransi, lahir 19 Juni 1938 di Jakarta. 
Belajar melukis sendiri dan pada Dr. J. Verkuyi serta Dr. D.C. 
Mulder. Pernah pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal 
di Jakarta. 


Nama lukisan: : — 46. — Pemandangan bulan 
47. Ikan 
48. Pemandangan 


“ 


4 


1 


Fadli Rasyid, lahir tahun 1938 di Besuki Jawa Timur, 
Belajar melukis sendiri. Pernah pameran di beberapa kota di 


Indonesia. Kini tinggal di Jakarta. 

Nama lukisan : 55. Lukisan | 
56. Lukisan II 
57. Lukisan III 


Irsam, lahir 24 Juni 1942 di Klaten Jawa Tengah. 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 


Nama lukisan : 58. Sri Pari 
59. Permohonan g 
60, Matahari diatas taman VW 71 » 


et Pasha Maaroef, lahir 11 Nopember 1936 di Padang Su- 
matra Barat. 

Belajar melukis sendiri. Pernah pameran di beberapa kota di 
Indonesia. Kini tinggal di Jakarta. 

Nama lukisan : — 61.” Komposisi 

62. Pemandangan 


Isnaeni MH, lahir 2 Juli 1948 di Magetan, Jawa Timur. 
Belajar melukis di STSRI ASRI Yogyakarta. Pernah mengikuti 
pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Jakarta. 


Nama lukisan : 63. Putih nomor sebelas 
64. Hitam nomor tujuh Y & « 
65. Sketsa nomor duapuluh lima 


Iswahyudi, lahir 11 Nopember 1935 di Purworejo Jawa Tebgah 
Belajar melukis sendiri. Pernah ikut pameran bersama di bebe- 
rapa tempat. Kini tinggal di Jakarta. 

Nama lukisan : 66. Pertemuan dini hari. 14 « 


Jeihan, lahir 26 September 1938 di Solo, Jawa Tengah. 
Belajar melukis di Bagian Seni Rupa ITB Bandung. Pernah pa- 
meran di beberapa kota. Kini tinggal di Bandung. 


Nama lukisan : — 67.  Jeihan 
68. — Abdulhadi WM 
69.  Sutarji Kalsum Bachri 


Kartika, lahir 27 Nopember 1934 di Jakarta. 
Belajar melukis pada Akademi Seni Rupa di India. Pernah 
pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 


Nama lukisan 70. Kerbau 
11. Potret 
72. Studio Sriyani 


Krisna Mustajab, lahir 4 Desember 1931 di Mojokerto Jawa Ti- 

mur. 

Belajar melukis sendiri. Pernah pameran di beberapa kota 

Indonesia, Kini tinggal di Surabaya. 

Nama lukisan : — 73.Pemandangan di bukit atau apa saja A. 
74.Pemandangan di bukit atau apa saja B. 
785.Pemandangan di bukit atau apa saja C. 


Kusnadi, lahir 1 April 1921 di Magelang Jawa Tengah. 
Belajar melukis pada Basuki Abdullah. Pernah berpameran di 
beberapa kota di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Jakarta. 


Nama lukisan : 76. Lukisan benda 
77. Model | 
78. Model dan benda 


te 


7 


2g 


tg 


Lesmana, lahir 21 April 1951 di Jakarta. 

Belajar melukis di LPKJ Jakarta. Kini tinggal di Jakarta. 
Pernah ikut pameran bersama. 

Nama lukisan : 79. Lukisan | 


80, Lukisan I Y//& 
81. Lukisan IN 
Lian Sahar, lahir bulan Januari 1932 di Aceh. Belajar di ASRI 


Yogyakarta. Pernah berpameran di beberapa kota di dalam dan 
luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 


Nama lukisan : — 82. Wajah-wajah | ,,y 
883. Wajah-wajah II //A- 
84. Wajah-wajah III 


Makhfud, lahir 10 Mei 1942 di Surabaya Jawa Timur. 
Belajar melukis di AKSERA Surabaya. Kini tinggal di Surabaya 


Nama lukisan : 85. X3 
86. X4 
87. XS 


Mardijanto, lahir 15 Pebruari 1927 di Surabaya Jawa Timur. 
Belajar melukis sendiri. Pernah pameran di beberapa tempat. 
Kini tinggal di Jakarta. 


Nama lukisan : — 88. Bunga-bunga kertas 
89. Dewi bulan 
90. Alam terang 


Meizuar, lahir 20 Mei 1934 di Sawahlunto Sumatra Barat. 
Belajar melukis sendiri dan juga mengikuti kursus-kursus meluki 
Pernah ikut pameran di beberapa kota di Indonesia. Kini 
tinggal di Jakarta. 
Nama lukisan : 


91. Model | 
92. Model II 


Men Sagar, lahir 12 Oktober 1948 di Yogyakarta. 2. 
Belajar melukis sendiri dan dari pelukis Affandi. Pernah ikut 
pameran didalam dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 


Nama lukisan : — 93. Pesta Ikan 
94. Rangkaian Bunga 
95. — Udang-udang Kering 


PeMochtar Apin, lahir 23 Desember 1923 di Padang Panjang 


Sumatra Barat. 


Belajar melukis pada beberapa Seni Rupa Fakultas Teknik dan 
perguruan tinggi di Paris dan Berlin. Pernah pameran di dalam 


luar negeri. Kini tinggal di Bandung. 

Nama lukisan : — 96. Pemandangan 1 
97. Pemandangan 11 4/7 
98. Pemandangan III 


Mohamad Daryono, lahir 16 Januari 1933 di Jakarta. 
Belajar melukis sendiri. Pernah pameran di beberapa kota 
Indonesia. Kini tinggal di Surabaya. 


Nama lukisan : 99. Babi guling 
100. Anak 
101. Ayam mati. 


Murtohartoyo, lahir 28 April 1964 di Yogyakarta. 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di 
beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Jakarta 


Nama lukisan : — 102. Design III 
103. Design IV 
104. Design V 
3) Nasjah Djamin, lahir 24 September 1924 di Parbaungan Su- 


matra Utara 

Belajar melukis sendiri dan dari pelukis Sudjojono dan Affandi. 
Pernah pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di 
Yogyakarta, 
Nama lukisan # 105. Penari-penari Pendet 
106, Prambanan 


107, Mbak ayu. 44 


Nuzurlis Koto, lahir 15 Agustus 1946 di Bukittinggi Sumatra 
Barat. 

Belajar melukis di AKSERA Sucabaya. Pernah pameran di 
beberapa kota Indonesia. Kini tinggal di Surabaya, 


37 


Nama lukisan : 108. Lukisan XI 
109. Lukisan XVI 
110, Lukisan XXX 


3S Nyoman Gu 
Belajar melul 
dan luar negei 


rsa, lahir 15 April 1944 di Denpasar Bali. 
di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
Kini tinggal di Yogyakarta. 


Nama lukisan : 111. Sajen 
112. Sajen Y4c - 
113, Sajen 


Ig Omas Setiabudiono, lahir 14 Juli 1935 di Solo Jawa Tengah. 
Belajar melukis pada Akademi Kesenian Surakarta. Pernah 
pameran di beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Surakarta, 


Nama lukisan : — 114. Musik 
115. Getaran 
116. Mengembang 


Otto Djaya, lahir 6 Oktober 1916 di Rangkasbitung Jawa Barat. 
Belajar melukis di perguruan tinggi di Negeri Belanda. Pernah 
pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Jakarta, 
Nama lukisan : — 117. Pasar di Bali 

118. Kecak Bali 

119. Perang Ramayana 


Pribadi, lahir 19 Juni 1949 di Surabaya Jawa Timur. 
Belajar melukis di AKSERA Surabaya. Pernah pameran di bebe- 


rapa kota Indonesia, Kini tinggal di Surabaya. 
Nama lukisan : — 120, Lukisan 1 Uu” 

121. Lukisan 1 

122. Lukisan IN 
Rd. Ogeng Heru Supono, lahir 14 Juli 1937 di Surabaya, 
Jawa Timur. 
Belajar melukis di Akademi Seni Rupa Surakarta. Pernah pamor- 
an di beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Surabaya. 
Nama lukisan : — 123. Gambaran No, 11 


124. Gambaran No. 12 
125. Gambaran Np. 13 


Rd. Roedyat Martadiradja, lahir 5 Mei 1930 di Bandung Jawa 
Barat. 

Belajar melukis di ITB Bandung. Pernah pameran di dalam dan 
luar negeri. Kini tinggal di Bandung. 


2 


ki 


1 


Nama lukisan : 


126, Wayang (Ciee 
127. Bulan 


128, Potret Diri n. 


I2 Ris Purwana, lahir 28 September 1949 di Yogyakarta. 
Belajar melukis di STSRI ASRI Yogyakarta. Pernah pameran 
di beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama lukisan ! 129, Ris Purwana | 
130. Ris Purwana II 
131. Ris Purwana III 


Rudi Isbandi, lahir 2 Januari 1937 di Yogyakarta, 

Belajar melukis sendiri dan dari Sanggar Pelukis Rakyat Yogya- 
karta. Pernah pameran di beberapa kota di Indonesia. Kini ting- 
gal di Rusabaya. 
Nama lukisan : 


13 


132, Ritma putih gading, coklat dan kelabu 
133, Ritma putih gading, coklat dan kelabu 
134. Ritma putih gading, coklat dan kelabu 
Rustam Arief, lahir 17 Juli 1931 di Penyabungan Sumatra Utara. 


Belajar melukis pada Bagian Seni Rupa ITB Bandung. Pernah 
pameran di beberapa tempat. Kini tinggal di Bandung. 
ji 


74 


Nama lukian : 195. 
136. 
137. 
Yr Samsudin Dajat Hardjakusumah, lahir 6 Mei 1942 di Bandung 
Jawa Barat. 


Belajar melukis di Bagian Seni Rupa ITB Bandung. Pernah 
pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Bandung. 
Nama lukisan : — 138. Harapan 

139. Kenyataan & 

140. Bayangan 


G4 Saptohudoyo, lahir G Pebruari 1925 di Yogyakarta. 
Belajar melukis di beberapa perguruan tinggi di luar negeri. 
Pernah pameran di beberapa kota di dalam dan luar negeri, 
Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama lukisan : "141. Yang dilupakan 
: 142. Yang lama 
143, Setia. 


(7S. Hadi Asmoro, lahir tahun 1922 di Magetan Jawa Timur. 
Aaotajar melukis sendiri dan pada Akademi di San Carlos Mexico. 
Pernah pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Jakarta. 
Nama lukisan : 144, Pacaran (Lovers) 
145. Tiga hari besar 


Siti Adiyati, lahir 8 Januari 1951 di Yogyakarta. 
Belajar melukis pada STSRI ASRI Yogyakarta. Pernah pameran 
di beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama lukisan : 147. Cermin | 

148. Cermin II 

149. Cermin II 


Siti Nurbaya, lahir 9 Juli 1947 di Surabaya Jawa Timur. 
Belajar melukis di AKSERA Surabaya. Pernah pameran di be- 
berapa kota Indonesia. Kini tinggal di Surabaya. 


2 


) 


Nama lukisan : 150. Bunga 
151. Alam benda 
152. Gersik 


27 


Cu 


Sjahriel Lasahido, lahir 11 September 1948 di Poso Sulawesi 
Tengah. 

Belajar melukis pada LPKJ Jakarta. Pernah pameran bersama di 
var negeri. Kini tinggal di Jakarta, 


Nama lukisan : — 153. Paris | 
154. Paris II 7 
155. Paris III 


Soeparto, lahir 19 Nopember 1924 di Yogyakarta. 
Belajar melukis sendiril Pernah pameran di dalam dan luar negeri. 
Kini tinggal di Jakarta, 1 
Nama lukisan : — 156. Matahari pagi Orprr 
157. Senjahari 
158. Alam benda DX 47 
Srihadi, lahir 4 Desember 1931 di Sala Jawa Tengah. 
Belajar melukis pada Bagian Seni Rupa ITB Bandung dan pada 
perguruan tinggi di Amerika Serikat. Pernah pameran di dalam 
dan luar negeril Kini tinggal di Bandung. 
Nama lukisan : 159. Kota. (74 


Sriyani Hudyonoto, lahir 6 Mei 1930 di Yogyakarta. 

Belajar melukis di Akademi Seni Rupa di Bandung dan perguruan 
tinggi di Negeri Belanda. Pernah pameran di dalam dan luar 
negeri. Kini tinggal di Jakarta. 


4. 


Nama lukisan : — 160. Fatahillah 1974 1 
161. Fatahillah 1974 II 
162. Fatahillah 1974 Ill 


S. Sudjojono, lahir 14 Desember 1917 di Kisaran Sumatra Utara. 
Belajar sendiri melukis sendiri juta dari pelukis-pelukis Mas 
Pirngadi dan Chiyoji Yazaki. Pernah pameran di dalam dan luar 
negeri. Kini tinggal di Jakarta. 

Nama lukisan : — 163. Wanita dan alamnya, £ 


AI 164. Pemuia-pomuja utar R7 Opa P3 
165. Jaman emas 


Suarmaji, lahir 25 Maret 1951 di Yogyakarta, , t 
Belajar melukis di STSRI ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di 
beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Yogyakarta. 


Nama lukisan : 166. Kontradisi XVI dengan bendera 
167, Kontradisi ke 59 dalam kesatuan 
168. Kontradisi kego dalam kesatuan 


Subroto SM, lahir 23 Maret 1946 di Surakarta Jawa Tengah. & 
Belajar melukis di STSRI "ASRI" Yogyakarta. Pernah pameran 
di beberapa kota di Indonesia, Kini tinggal di Yogyakarta. 


man 
2 


Pernah pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Jakarta. 
Nama lukisan : 175. Tri £ 

176. Mengaso 

177. Angin Selatan 


Sudarwoto, lahir 11 Mei 1950 di Jakarta 
Belajar melukis sendiri dan dari pelukis Sudarso. Pernah pameran 
di dalam dan luar negeri, Kini tinggal di Jakarta 
Nama lukisan : — 178. Terang Bulan 
179. Dolanan 
180. Patung-patung 


Suhardi, lahir 26 Mei 1951 di Blitar Jawa Timur, 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta, Pernah pameran di be- 
berapa kota di Indonesia, Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama lukisan : 181. Raba-raba violet & 
182. Raba-raba hitam 4£ 
183, Affandi Bertoga 


Suminto, lahir 25 April 1942 di Yogyakarta 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di be- 
berapa kota Indonesia. Kini tinggal di Yogyakarta 


Nama lukisan : 184. Merah, biru, dan potongan-potongan 
coklat. 

185. Hitam, merahbiru, hitam, merahbiru. 

186. Lingkaran-lingkaran merah, hijau dan 


biru. 


Kasupono Pr. lahir 22 Nopember 1943 di Banyumas Jawa Tengah. 


Belajar melukis di STSRI ASRI Yogyakarta. Pernah pameran 
di beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama lukisan : 187. Laut Selatan | 

188. Laut Selatan II 

189. Sahabat. 


Suromo Ds. lahir 11 Oktober 1919 di Surakarta Jawa Tengah. 
Belajar melukis sendiri dan pada pelukis Pirngadi, Beberapa kali 
ikut pameran didalam dan luar negeri. Kini tinggal di Yogya- 
karta, 

Nama lukisan : — 190. Kuda sewaan 
191, Pelawak 


197. 
Suwaji, lahir 5 Mei 1942. di Yogyakarta, 


Relajar melukis di STSRI "ASRI" Yogyakarta. Pernah mengikuti 
beberapa pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di 


Nelayan 


Nama lukisan : 169. Ibu dan anak | Wobtakaru. 
1 Maan angka! Nama lukisan : — 192. Upacara di Bali 
5 193. Kehidupan 1 
Sudarisman, lahir 26 Juli 1948 di Yogyakarta. 194. Kehidupan 1 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Kini tinggal di Yogyakarta. br Syahwil, lahir 9 Oktober 1936 di Solok Sumatra Barat, 
Nama lukisan : 172. Kana! Geometris Dengan Satu Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
173. Komposisi Geometris Dengan Satu Aa Ph mid Setra 
Figur 1 £ 196. Kuda II 
Ai "hop Geometris Dengan Dua $ $ Tejasuminar, lahir 16 April 1936 di Ngawi, Jawa Timur, 
Belajar melukis pada Akademi Kesenian Surakarta, Pernah pa- 
Sudarso, lahir 12 April 1914 di Purwokerto Jawa Tengah. meran di beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Suraba- 


Belajar melukis sendiri bersama Affandi, Hendra dan Barli. 


ya, 


- 


Nama lukisan : 198. Ikan di asin 
199. Suasana 
200. Ibunda '74 


Wardoyo, lahir 29 April 1935 di Banyumas, Jawa Teni 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di ber 
berapa tempat. Kini tinggal di Yogyakarta. 


Nama lukisan : — 201. “Siteran 
202. Pantai FP jlbam «1 
203. Gembala AM “ 


Widayat, lahir 9 Maret 1923 di Kutoarjo Jawa Tengah. 
Belajar melukis di STSRI "ASRI" Yogyakarta. Pernah pameran 
di beberapa kota di dalam dan luar negeril Kini tinggal di 
Yogyakarta. 
Nama lukisan : — 204. Pergi ke pasar 
205, Batara guru 


206. Keluarga & 


Windradiati Adisura, lahir 28 Agustus 1949 di Bondowoso Jawa 
Timur. 

Belajar melukis di LPKJ Jakarta. Pernah pameran bersama, 
Kini tinggal di Jakarta. 


Nama lukisan : — 207. Pemandangan | 
208. Pemandangan II 
209. Pemandangan III 


lahir bulan Maret 1926 di Sumatra Barat. 
Belajar melukis sendiri. Pernah pameran di dalam dan luar 
negeri. Kini tinggal di Jakarta. 
Nama lukisan : 210. Perahu 


211. Danau 
212. Belukar 
// Dedeng Subarna, lahir 11 Desember 1941 di Bandung Jawa 


Barat. 
Belajar melukis di Jurusan Seni Rupa ITB Bandung. Pernah ikut 
pameran bersama. Kini tinggal di Bandung. 
Nama lukisan : — 213. PuisiAlam 34 

214. Puisi Alam 26 

215. Puisi Alam 5 


#3 Harsono, lahir 22 Maret 1949 di Blitar, Jawa Timur. 
Belajar melukis di STSRI ASRI Yogyakarta. Pernah mengikuti 
pameran dibeberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Yogya- 
karta, 


Nama lukisan : 216. Ruang '74 No. 5 
217. Ruang '74 No. 4 
218, Ruang '74 No. 8 


Nanik Mirna, lahir 10 Uni 1951 di Malang Jawa Timur. 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah ikut pameran di 
beberapa kota di Indonesia. Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama lukisan : — 219. Struktur Bentuk Dalam Situasi 74 
220. Struktur Bentuk Dalam Situasi 74 
221, Struktur Bentuk Dalam Situasi 74 


2 


2 


—E2 224, Tulisan Putih Hn, Uk, 
AA usut Affendi, lahir 5 Agustus 1936 di Jakarta. 


pa CN 


Abdul Djalil Pirous, lahir 11 Maret 1933 di Meulaboh, Aceh 
Belajar melukis di Bagian Seni Rupa ITB Bandung. Pernah 
pameran di dalam dan luar negeri. Kini tinggal,di Bandung. 
ama lukisan : — 222. Tulisan Biru & & A 


223. Tulisan Merah 


Belajar melukis Bagian Seni Rupa ITB Bandung. Pernah pameran 
di dalam dan luar negeri. Kini tinggal di Bandung. 
Nama lukisan : — 225. Pertarungan dalam ,gelap 

226. Interior Merah 

227. Tanah Priangan 


Umi Dachlan, lahir 13 Agustus 1942 di Cirebon, Jawa Barat 
Belajar melukis di Bagian Seni Rupa ITB Bandung. Pernah 
pameran di dalam dan luar negeri. Kini ai di Bandung. 


Nama lukisan : 228. Penaembaraan 
229. Pengembara 


Antenna Arief, lahir 31 Januari 1938 di Tasikmalaya, Jawa Barat 
B 


elajar melukis di bagian seni rupa ITB Bandung. Pernah pa- 
dalam dan luarnegeri. Kini tinggal di Bandung. 
230. Akhir Januari 
231. Medio Agustus 


232. Awal Desember 


meran di 
Nama lukisan 


Wahdi Sumanta, lahir 17 Oktober 1917 di Bandung, Jawa Barat. 
Belajar melukis sendiri. Pernah pameran di beberapa tempat 
Kini tinggal di Bandung. 


Nama lukisan : — 233. Pemandangan 1 
234. Pemandangan II 
235. Pemandangan III 


V.A. Sudiro, lahir 22 Desember 1939 di Yogyakarta. 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama lukisan : 236. Perahu-perahu Bali | 

237. Perahu-perahu Bali II 

238, Perahu-perahu Bali III 


7 


86 Suhadi Hadisurono, dilahirkan 23 Agustus 1937 di Bogor, Jawa 
Barat, 
Belajar melukis di ASRI Yogyakarta. Pernah pameran di dalam 
dan luar negeri. Kini tinggal di Yogyakarta. 
Nama lukisan : — 239. Rumah Jawa. 


Oesman Effendi, lahir 28 Desember 1919 di Padang Sumatra 
Barat. 

Belajar melukis sendiri. Pernah pameran di beberapa kota di 
Indonesia dan di luar negeri, Kini tinggal di B Su- 
matra Barat. 


TA 


Nama lukisan 240, Toba 
2a1. Minna AC Fo. 
242. Afrika 1 


